Adityawan, dkk. 


Buku Pintar 


MENGENAL 
BENCANA ALAM 


Zih 
Mm z0 


at maa 


D Diterbitkan Atas Kerjasama 
Deepublish dengan Universitas Islam Indonesia “1: 


14 Tp 3 4 ( ae BNN ea an 
TP, Pel (3, " :. 
PB ira GA LP pre TN 


UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta 


Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4 
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri 
atas hak moral dan hak ekonomi. 

Pembatasan Pelindungan Pasal 26 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku 

terhadap: 

i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan 
peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual, 

ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian 
ilmu pengetahuan, 

iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, 
kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar, 
dan 

iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang 
memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin 
Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran. 

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak 
Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau hutuf h untuk Penggunaan Secara Komersial 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BUKU PINTAR 
MENGENAL BENCANA ALAM 


Adityawan Sigit, S.T., dkk 


@eepublish 
glorify and develop the intellectual of human's life 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BUKU PINTAR 
MENGENAL BENCANA ALAM 


Adityawan Sigit., dkk. 

Desain Cover : Dwi Novidiantoko 
Tata Letak Isi : Invalindiant Candrawinata 
Sumber Gambar : Adityawan Sigit 
Cetakan Pertama: Maret 2018 


Hak Cipta 2018, Pada Penulis 


Isi diluar tanggung jawab percetakan 


Copyright O 2018 by Deepublish Publisher 
All Right Reserved 


Hak cipta dilindungi undang-undang 
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau 
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini 
tanpa izin tertulis dari Penerbit. 


PENERBIT DEEPUBLISH 
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA) 
Anggota IKAPI (076/DIY/2012) 


Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman 
Jl.Kaliurang Km.9,3 — Yogyakarta 55581 
'Telp/Faks: (0274) 4533427 
Website: www.deepublish.co.id 
www.penerbitdeepublish.com 
E-mail: cs@deepublish.co.id 


as Dalam Terbitan (KDT) N 


SIGIT, Adityawan 
Buku Pintar Mengenal Bencana Alam/oleh Adityawan Sigit., dkk..--Ed.1, Cet. 1-- 
Yogyakarta: Deepublish, Maret-2018. 


viii, 18 hlm. Uk:15.5x23 cm 


ISBN : 978-602-453-800-2 
ISBN Elektronis : 978-602-453-850-7 


1. Pengamanan dari Bencana Alam 1. Judul 


3 363.3495 P: 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


KATA PENGANTAR 


Assalamu alaikum. Wr. Wb 

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah atas segala rahmat dan 
hidayahNya, telah terselesaikannya buku Mengenal Bencana Alam 
yang disusun oleh FTSP UII Yogyakarta. 

Buku ini persembahan dari FTSP UII untuk masyarakat sebagai 
gambaran tentang Bencana alam yang ada di Indonesia. Dengan 
mengenal macam-macam bencana diharapkan dapat meningkatkan 
kesiapsiagaan terhadap Bencana. Diharapkan dengan buku ini akan 
memudahkan masyarakat memahami potensi Bencana dan tanda- 
tandanya sehingga akan meningkatkan Kesiapsiagaan terhadap 
bencana. 

Buku ini disajikan dalam bentuk grafis sehingga informasi yang 
disampaikan akan mudah dipahami baik dari pengertian dan tanda- 
tanda maupun contoh pencegahannya. Diharapkan dengan penyajian 
ini akan lebih mudah dipraktekkan oleh masyarakat, sehingga akan 
memberikan kemanfaatan yang optimal. 

Kritik dan saran yang membangun akan sangat diharapkan guna 
penyempurnaan kedepan, karena dalam penyusunan buku ini tidak 
lepas dari kekurangan. Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang 
telah membantu penyusunan buku ini. 


Wassalamu alaikum. Wr. Wb 
Yogyakarta, November 2017 


Tim Penyusun 


vi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


TIM PENYUSUN 


Penanggungjawab 
Dr-Ing., Ir., Widodo Brontowiyono 


Pengarah 
Setya Winarno, ST., MT., Ph.D. 


Ketua 
Hanindya Kusuma Artati., S.T., M.T. 


Anggota 
Dhandun Wacano, S.Si., M.Sc. 
M. Galieh Gunagama, S.T., M.T. 
Adityawan Sigit, S.T., 
Fajri Mulya Iresha, S.T., M.T. 
Robby maghzaya, S.T., M.Sc. 
Sahid Faoji, S.S.T. 


Ilustrator 
Elliot Smaradhahana 


vii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DAFTAR ISI 


KATA PENGANTAR. oom vi 
TIM PENTUSUN ke kmmmkaaa vii 
PIA TAN PEN mma viii 
PENDAHULUA Nak ionitanesennbisensastamasauaknan anakan 1 
ANGIN, TOPA Neji insan akngnansanayaaksngnsa 2 
Dampak Arigit TOPAi kini isinn aman s ama aammseag 3 
Gejala Awal Terjadinya Angin Topan ...........ooWoocce 4 
TSUNAMI ee neanans Ben Ba Dena en abama Kan 5 
Mekdnsine Tebakan 5 
Penyebab Tedi asn demand animals kadal saka 6 
Tanda-Tanda Bencana TSUNAMI...» 7 
BAN en Ni 8 
Jenis-Jenis Banjir...............»ooooooom nana. 8 
Peiyebab Balijit emak ba memakan aka 8 
Kawasan Rawan Banjir ...............oooooooo oom aka. 8 
TANAH LONGSOR Kianinjnsis stage nnenmea namakan 10 
Penyebab Terjadinya Tanah Longsor................ooocoWoo 10 
ERUPSI GUNUNG BERAPI. oo... ro oocoromomomnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanannnnanaananaa 12 
Tanda-Tanda Erupsi Gunung Berapi ..............oooooo.ooo 12 
Dampak Erupsi Gunung Berapi ..............oooWoooocwkk 12 
GEMPA BUM Kari enannin naas numn msi 14 
Klasifikasi Gerip3 Biliii.oomm semasa 15 
DAPTAR PUSAKA eka ja 17 
vili 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


PENDAHULUAN 


Bencana (disaster) adalah peristiwa atau kejadian yang berlebihan 
yang mengancam dan mengganggu aktivitas normal kehidupan 
masyarakat. Secara umum bencana terjadi akibat perilaku, perbuatan, 
pengaruh manusia maupun akibat anomali peristiwa alam. 
Karakteristik bencana : 


1. 


Gangguan terhadap kondisi kehidupan normal 

Gangguan besar yang datang tiba-tiba, mencakup kawasan luas, 
dan durasi yang tidak singkat. 

Menggangu kehidupan jiwa 

Dampak psikologis, gangguan thd kenyamanan hidup, 
kesehatan, luka ringan, luka berat, sampai korban jiwa. 
Mempengaruhi kehidupan sosial 

Rusaknya alam dan lingkungan serta sarana telekomunikasi dan 
pelayanan umum 

Menggerakkan empati masyarakat 

Solidaritas kemanusiaan (penyediaan tempat tinggal, makanan, 
obat-obatan, dll) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


ANGIN TOPAN 


Angin Topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 
angin 120 km/jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis 
diantara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang 
sangat berdekatan dengan khatulistiwa. 

Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu 
sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini 
umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah 
sistem tekanan rendah yang ekstrem dengan kecepatan sekitar 20 
Km/jam. Di Indonesia dikenal dengan sebutan angin badai. 


Jak 


Sumber : Tim Penyusun 


2 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DAMPAK ANGIN TOPAN 


Dampak Langsung 
" Gelombang tinggi, 
" Gelombang badai atau storm surge yang berupa naiknya tinggi 
muka laut seperti air pasang tinggi yang datang tiba-tiba, 
s Hujan deras serta angin kencang. 


Daerah pumpunan angin yang terbentuk oleh Siklon George (2067), 
membentuk ekorsiklon yang menambah intensitas hujan di jawa 
Timur hingga NTT. 


Sumber : meteo.bmkg.go.id 


Dampak Tidak Langsung 
1. Daerah pumpunan angin. 

Siklon tropis yang terbentuk di sekitar perairan sebelah utara 
maupun sebelah barat Australia seringkali “mengakibatkan 
terbentuknya daerah pumpunan angin di sekitar Jawa atau Laut 
Jawa, NTB, NTT, Laut Banda, Laut Timor, hingga Laut Arafuru. 
Pumpunan angin inilah yang mengakibatkan terbentuknya lebih 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


banyak awan-awan konvektif penyeab hujan lebat di daerah 
tersebut. 
2. Daerah belokan angin 
Siklon tropis di Samudra Hindia Tenggara menyebabkan 
terbentuknya daerah belokan angin di Sumatra bagian Selatan atau 
Jawa bagian Barat. 
Dapat mengakibatkan terbentuknya lebih banyak awan-awan 
konvektif penyebab hujan lebat 
3. Daerah defisit kelembaban 
Siklon tropis di perairan sebelah utara Sulawesi atau di Laut 
Cina Selatan seringkali teramati bersamaan dengan berkurangnya 
curah hujan di wilayah Sulawesi bagian utara atau Kalimantan. 
Siklon tropis tersebut menyerap persediaan udara lembab yang 
terdapat dalam radius tertentu di sekitarnya, termasuk yang 
terkandung di atmosfer di atas Kalimantan dan Sulawesi bagian utara. 


GEJALA AWAL TERJADINYA ANGIN TOPAN 

“ Suhu udara terasa meningkat 

« Awan menggumpal putih, menjulang tinggi 

“« Terjadi guntur/ petir yang keras 

« Awan putih agak gelap 

«  Burung-burung mengumpul atau terbang menjauhi pantai dan 
daerah terbuka 

“ Angin terasa kencang dan panas, serta tubuh terasa tidak 
nyaman 


4 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


TSUNAMI 


Tsunami (bahasa Jepang: tsu - pelabuhan, nami - gelombang, 
secara harafiah berarti "ombak besar di pelabuhan") adalah 
perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan 
laut secara vertikal dengan tiba-tiba. 


MEKANISME TSUNAMI 

Perubahan permukaan laut tersebut bisa disebabkan oleh 
gempa bumi yang berpusat di bawah laut, letusan gunung berapi 
bawah laut, longsor bawah laut, atau atau hantaman meteor di laut. 


Sumber : abc.net.au 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


PENYEBAB TSUNAMI 
Tsunami terjadi karena adanya gangguan impulsif terhadap air 
laut akibat terjadinya perubahan bentuk dasar laut secara tiba-tiba. 
Ini terjadi karena tiga sebab, yaitu : gempa bumi, letusan gunung api 
dan longsoran (land slide) yang terjadi di dasar laut. 
Gempa-gempa yang paling mungkin dapat menimbulkan 
tsunami adalah : 
“. Gempa bumi yang terjadi di dasar laut. 
“ Kedalaman pusat gempa kurang dari 60 km. 
“  Magnitudo gempa lebih besar dari 6,0 Skala Richter. 
“ Jenis pensesaran gempa tergolong sesar naik atau sesar turun. 
Gaya-gaya semacam ini biasanya terjadi pada zona bukaan dan 
zona sesar 


Sumber : Tim Penyusun 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


TANDA-TANDA BENCANA TSUNAMI 


Diawali adanya gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena 
adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 
Gempa ribuan kilometer jauhnya dapat menyebabkan potensi 
tsunami yang mematikan. 

Dengarkan suara-suara gemuruh. Banyak korban tsunami telah 
mengatakan bahwa datangnya gelombang tsunami diawali 
dengan suara gemuruh yang keras mirip dengan kereta barang. 
Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang 
cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, maka 
segeralah mencari tempat perlindungan yang tinggi. Sebelum 
terjadi gelombang tsunami, air laut akan terlebih dahulu surut 
dengan cepat dan kemudian kembali dengan kekuatan yang 
sangat besar. 

Selalu waspada pada gelombang pertama. Gelombang tsunami 
pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap 
mendekatkan diri dari garis pantai sampai keadaaan benar- 
benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di 
satu tempat maka akan kecil juga pada daerah yang lain. 
Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua 
lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan 
melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut. 

Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya bencana, 
seperti gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara atau 
cuaca yang ekstrem dan perilaku hewan yang berubah. Sebagai 
contoh perilaku hewan yang berubah yaitu: beberapa 
kelelawar, yang aktif di malam hari dan biasanya tidur di siang 
hari, menjadi sangat aktif setengah jam sebelum gelombang 
tsunami datang. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BANJIR 


Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan karena volume air 
yang meningkat. Banjir merupakan suatu kejadian alam yang dapat 
terjadi karena disebabkan oleh alam sendiri atau disebabkan oleh 
ulah manusia. Kejadian banjir tidak dapat di cegah tetapi dapat 
dikendalikan dan dikurangi dampak kerugian yang diakibatkannya. 


JENIS-JENIS BANJIR 
“« Banjir Kilat atau Banjir Bandang 
“ Banjir Luapan Sungai 
« Banjir Pantai 


PENYEBAB BANJIR 
« Perubahan kondisi DAS. 
“« Kawasan kumuh dan sampah. 
“  Drainasi lahan. 
“ Kerusakan bangunan pengendali air. 
“ Perencanaan sistim pengendalian banjir tidak tepat. 
“« Rusaknya hutan (hilangnya vegetasi alami) 


KAWASAN RAWAN BANJIR 
Kawasan rawan banjir merupakan kawasan yang sering atau 

berpotensi tinggi mengalami bencana banjir sesuai karakteristik 
penyebab banjir, kawasan tersebut dapat dikategorikan menjadi 
empat tipologi sebagai berikut: 

“ Daerah Pantai 

» Daerah Dataran Banjir 

“ Daerah Sempadan Sungai 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“ Daerah Cekungan 


Sumber : Tim Penyusun 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


TANAH LONGSOR 


Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng 
berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran 
tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng. Proses terjadinya 
tanah longsor dapat diterangkan sebagai berikut. Air yang meresap ke 
dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut 
menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang 
gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya 
akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. 


PENYEBAB TERJADINYA TANAH LONGSOR 
“Hujan 
“Lereng terjal 
“ Tanah yang kurang padat dan tebal 
“ Batuan yang kurang kuat 
“Jenis tata lahan 
“ Getaran 
“  Susutnya muka air danau atau bendungan 
» Adanya beban tambahan 
“  Pengikisan/erosi 
“« Adanya material timbunan pada tebing 
“ Bekas longsoran lama 
“ Adanya bidang diskontinuitas (bidang tidak sinambung) 
“  Penggundulan hutan 
“ Daerah pembuangan sampah 


10 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sumber : Tim Penyusun 


1 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


ERUPSI GUNUNG BERAPI 


Gunung meletus terjadi akibat dari terdorongnya gas yang 
bertekanan tinggi akibat dari panasnya endapan magma di dalam 
perut bumi. Magma adalah cairan pijar yang terdapat dalam lapisan 
bumi dengan suhu yang sangat tinggi, diperkirakan lebih dari 
LOOO “C. Cairan magma yang keluar dari letusan gunung disebut 
lava. Suhu yang dikeluarkan oleh lava bisa mencapai 700-1.200 “C. 


TANDA-TANDA ERUPSI GUNUNG BERAPI 
“ Suhu di sekitar gunung naik 
“ Mata air menjadi kering 
“ Sering mengeluarkan suara gemuruh dan kadang-kadang 
disertai getaran (gempa) 
“ Tumbuhan di sekitar gunung menjadi layu, dan binatang di 
sekitar gunung bermigrasi. 


DAMPAK ERUPSI GUNUNG BERAPI 


Dampak Negatif 
“ Gas beracun 
» Lahar 


“Awan panas (wedhus gembel) 
“Abu letusan gunung api 


Dampak Positif 
“ Tanah lebih subur 
“ Material pasir dan batuan yang memiliki nilai ekonomis. 
“ Terbentuk hutan baru dengan ekosistem yang juga baru. 


12 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“Muncul mata air dengan kandungan mineral yang melimpah. 
“Hujan orografis. 


Sumber : Tim Penyusun 


13 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


GEMPA BUMI 


Gempa bumi adalah pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari 
dasar atau bawah permukaan bumi. 


AN Kal ai Ka Ar 


Menurut teori lempeng tektonik, permukaan bumi terpecah 
menjadi beberapa lempeng tektonik besar. Lempeng tektonik adalah 
segmen keras kerak bumi yang mengapung diatas astenosfer yang cair 
dan panas. Oleh karena itu, maka lempeng tektonik ini bebas untuk 
bergerak dan saling berinteraksi satu sama lain. Daerah perbatasan 
lempeng-lempeng tektonik, merupakan tempat-tempat yang memiliki 
kondisi tektonik yang aktif, yang menyebabkan gempa bumi, gunung 


14 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


berapi dan pembentukan dataran tinggi. Teori lempeng tektonik 
merupakan kombinasi dari teori sebelumnya yaitu: Teori Pergerakan 
Benua (Continental Drift) dan Pemekaran Dasar Samudra (Sea Floor 
Spreading). 


KLASIFIKASI GEMPA BUMI 
Gempa dapat digolongkan menjadi beberapa kategori: 


a. Menurut Proses Terjadinya 
“Gempa Tektonik 
“Gempa Vulkanik 
“. Gempa Runtuhan atau Longsoran 
b. Menurut Bentuk Episentrumnya 
“Gempa sentral: episentrumnya berbentuk titik. 
. Gempa linear: episentrumnya berbentuk garis. 
Cc. Menurut Kedalaman Hiposentrumnya 
“ Gempa bumi dalam: kedalaman hiposenter lebih dari 300 
km di bawah permukaan bumi. 
“ Gempa bumi menengah: kedalaman hiposenter berada 
antara 60-300 km di bawah permukaan bumi. 
. Gempa bumi dangkal: kedalaman hiposenter kurang dari 
60 km. 
d. Menurut Jaraknya 
“ Gempa sangat jauh: jarak episentrum lebih dari 10.000 km. 
“ Gempa jauh: jarak episentrum sekitar 10.000 km. 
“Gempa lokal: jarak episentrum kurang 10.000 km. 
e. Menurut lokasinya 
“ Gempa daratan: episentrumnya di daratan. 
“ Gempa lautan: episentrumnya di dasar laut. Gempa jenis 
inilah yang menimbulkan tsunami. 
Karakteristik Gempa 


Berlangsung dalam waktu yang sangat singkat 
Lokasi kejadian tertentu 


15 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“« Akibatnya dapat menimbulkan bencana 

“ Berpotensi terulang lagi 

“ Belum dapat diprediksi 

“ Tidak dapat dicegah, tetapi akibat yang ditimbulkan dapat 
dikurangi 


Sumber : Tim Penyusun 


16 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DAFTAR PUSTAKA 


Fondear, S.L. 2015. Huracanes, Ciclones y Tifones. (En gue se 
diferencian?. (Online). 
http://www.fondear.org/infonautic/Mar/Meteo/Huracan Cicl 
on Tifon/Huracan Ciclon Tifon.htm. Diakses & November 
2017. 


Fuad, Arif Zainul. 2015. Siklon Tropis. Modul Kuliah: Program Studi 
Ilmu Kelautan. Universitas Brawijaya. Malang. 


Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 
tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara RI 
Tahun 2007, No. 66. Sekretariat Negara. Jakarta. 


Sijabat H. R. 2000. Urban Disaster Mitigation. The International 
Course on Sustainable Structural Safety Design for Building 
Engineers. 


17 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


